AL INSAN 

(Manusia) 

Surah ke-76 
31 Ayat. Madaniyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. Bukankah telah datang atas manusia satu 
waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum 
merupakan sesuatu yang dapat disebut? 

2. Sesungguhnya Kami telah menciptakan 
manusia dari setetes mani yang bercampur, Kami 
hendak mengujinya (dengan peringatan dan 
petunjuk), karena itu Kami jadikan dia mendengar 
dan melihat. 

3. Sesungguhnya Kami telah menunjukkan 
kepadanya jalan yang lurus; ada yang bersyukur 
dan ada pula yang kafir (atau ingkar). 

4 . Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang- 
orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang 
menyala-nyala. 

5. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat 
kebajikan akan minum dari gelas (berisi minuman) 
yang campurannya adalah air kafur, 

6. (yaitu) mata air (dalam surga) yang diminum 
oleh hamba-hamba Alloh, dan mereka dapat 
mengalirkan mata air tersebut dengan sebaik- 
baiknya. 

7. Mereka menunaikan nazar dan takut akan 
suatu hari yang azab (Alloh) merata di mana-mana. 

8. Dan mereka memberikan makanan yang 
disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan 
orang yang ditawan. 

9. Sesungguhnya kami memberi makanan 
kepadamu hanyalah untuk mengharapkan 
keridhaan Alloh, kami tidak menghendaki balasan 
dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. 

10. Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan 
kami yang pada suatu hari orang-orang bermuka 
masam penuh kesulitan. 

11. Maka Alloh memelihara mereka dari 
kesusahan hari itu, dan memberikan kepada 
mereka keceriaan dan kegembiraan. 

12. Dan Dia memberi balasan kepada mereka 
karena kesabaran mereka (berupa) surga dan 
(pakaian) sutera, 






Suratul Insan 



Bismil lahir rahmanir rahim 



nj & p js ji 

yangdi- se- adalah tidak masa dari waktu manusia atas telah apa- 



1 sebut suatu ia 

Hal ata 'alal insani hinum minaddahri lam yakun syai-am madzkura (1) 



datang kah 







9 .^ 9 >» 

✓ v * 




Aa hJ 


9 

o* 




lil 


men- 


maka Kami 


Kami 


ber- 


setetes 


dari 


manusia Kami telah 


sungguh 


dengar 


jadikan dia 


mengujinya 


campur 


mani 




menciptakan 


Kami 



Inna khalaqnal insana min nuthfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'am 

0 &T ($1 l2i 0 

kufur/ dan ter- ber- terka- jalan Kami tun- sungguh 

3 ingkar kadang syukur dang juki dia Kami 2 

bashira (2) Inna hadainahus sabila imma syakiraw wa-imma kafura (3) 

k O lilSi 



sung- dan neraka yang dan belenggu- rantai- bagi orang- 

guh 4 menyala-nyala belenggu rantai orang kafir 

Inna a'tadna lilkafirina salasila wa-aghlalaw wasa'ira (4) Innal 



melihat 



LS» 



Kami me- sungguh 

nyediakan Kami 






air campur- adalah 

5 kafur annya ia gelas 

abrara yasyrabuna min ka k sin kana mizajuha kafura (5) 



O* b ot 

piala/ dari mereka akan 



yang ber- 
buat baik 



''i\ '.s?' TTs <'* •- f ii 

jJCJu LJc 

dan mereka dengan mereka dengan pan- mereka pan- Alloh hamba- pada- dia mata 

takut nazar memenuhi 6 caran/aliran carkan dia hamba nya minum air 

'ainay yasyrabu biha 'ibadul lahi yufajjirunaha tafjira (6) Yufuna binnadzri wayakhafuna 



✓ >>> 








*> 

> > 






S£J2j 0 


\?9 \ ^ >> 

1*9 ~ 








orang 


yang 


atas 


makanan 


dan mereka 


merata ke 


baha- 


adalah 


hari 


miskin 


disukainya 






memberi makan 7 


mana-mana 


yanya 


ia 





yauman kana syarruhu mustathira (7) Wayuth'imunath tha'ama 'ala hubbihi miskinaw 

i (jj& % s y ii &£ a. 0 Q 3 

terima dan balas- dari kami ti- Alloh untuk kami beri sungguh dan ta- dan anak 

kasih tidak an kalian harap dak wajah makan kalian apayang 8 wanan yatim 

wayatimaw wa-asira (8) Innama nuth'imukum liwajhil lahi la nuridu minkum jaza-aw wala syukura 



Alil ^ / \jjaj Lj ‘yS- \jty oj_ 

itu kebu- Alloh maka meme- penuh bermuka suatu Tuhan dari kami sungguh 

Rukan lihara mereka 10 kesulitan masam hari kami takut kami 9 

(9) Inna nakhafu mir rabbina yauman 'abusan qamtharira (10) Fawaqahumul lahu syarra dzalikal 



V* '' i'*' ,*>'/ »> s-t*»'* i'*< *>\\' /ti 

dan surga mereka dengan dan Dia mem- dan kegem- pan- danDiajum- hari 

sutera sabar apa yang balas mereka 11 biraan dangan pai mereka 

yaumi walaqqahum nadhrataw wasurura (11) Wajazahum bima shabaru jannataw waharira 





© E \^> Sfj HiS SS* v ^lIsSTi 0 

kedinginan dan matahari di da- mereka ti- pelaminan/ atas di da- mereka du- 

13 yangsangat tidak lamnya melihat dak dipan lamnya dukbersandar 12 

(12) Muttaki-ina fiha 'alal ara-ik la yarauna fiha syamsaw wala zamharira (13) 









© 




iiKj 


l*Ui? 




t'. 


dengan 


atas 


dan die- 


sedekat- 


buah- 


dan dide- 


naung- 


atas 


dan 


bejana-2 


mereka 


darkan 


14 dekatnya 


buahnya 


katkan 


annya 


mereka 


dekat 



Wadaniyatan 'alaihim zhilaluha wadzullilat quthufuha tadzlila (14) Wayuthafu 'alaihim bi-aniyatim 



— • 


3 


w *** • 


> 


/jj © 


0 // 




JP . 3 


- . 
4^23 


> * 

Crt 


dengan 


mereka 


perak 


dari 


kaca- 


kaca- 


ada- 


dan piala- 


perak 


dari 


ukuran 


mengukurnya 






kaca 15 


kaca 


lah ia 


piala 







min fidh-dhatiw wa-akwabin kanat qawarira (15) Qawarira min fidh-dhatin qaddaruha taqdira (16) 

\ y > \' ' \ y 9’ 

j OO Uab 1^3 

jahe 



1^-3 Llc» C/J 0& Lxb 1^3 jj/Lpj 

salsabil dina- di da- mata jahe campur- ada- piala/ di da- dan mereka 

makan lamnya air 17 annya lah ia gelas lamnya diberi minum 

Wayusqauna fiha ka k san kana mizajuha zanjabila (17) 'ainan fiha tusamma salsabila 





/>>> 

(5*5* 


<yrf~ 




\i\ 






& 




♦ 


berta- 


mutiara 


kalian me- 


kalian meli- 


apa- 


mereka ke- 


anak-2 


atas 


dan me- 




buran 




ngira mereka 


hat mereka 


bila 


kal /tetap 


muda 


mereka 


ngelilingi 





(18) Wayathufu 'alaihim wildanum mukhalladuna idza ra-aitahum hasibtahum lu lu-am mantsura 



>>> 


* V 


P? 0 


** > 








f 


<-^)j 


\j\j 


sutera 


pakaian 


mereka 


yang 


dan 


kenik- 


kalian 


di 


kalian 


dan 


halus 




memakai 20 


besar 


kerajaan 


matan 


melihat 


sana 


melihat 


apabila 



(19) Wa-idza ra-aita tsamma ra-aita na'imaw wamulkan kabira (20) 'aliyahum tsiyabu sundusin 






r* J 


»> i" 

(t 


* • 

4^a3 


9 

0? 




1 jCj 




Tuhan 


dan memberi 


perak 


dari 


gelang- 


dan mereka 


dan sute- 


mereka 


minum mereka 






gelang 


diberi perhiasan 


ra tebal 



khudhruw wa-istabraq wahullu asawira min fidh-dhatiw wasaqahum rabbuhum syaraban 

0 -,0 iK- 'j3 lii k 0 



disyukuri 



usaha dan balasan untuk ada- ini sung- 



yang 

hijau 



suci/ 



sung- 

guh 22 kalian adalah kalian lah guh 21 bersih 

thahura (21) Inna hadza kana lakum jaza-aw wakana sa'yukum masykura (22) Inna 



kamu dan Tuhan bagi/untuk maka bersa- turun Al-Quran atas Kami telah Kami 

ikuti jangan kamu hukum barlah kalian 23 (bertahap) kalian menurunkan 

nahnu nazzalna 'alaikal qur-ana tanzila (23) Fashbir lihukmi rabbika wala tuthi' 

0 '%£ ;jfi 0' p p\j 0 l fJS’ ji j£. 

dan di waktu Tuhan nama dan ingatlah/ orang atau orangyang di antara 

25 petang pagi kamu sebutlah 24 yangkafir berdosa mereka 

minhum atsiman au kafura (24) Wadz-kurisma rabbika bukrataw wa-ashila (25) 



© ‘a j|i 



sesung- panjang malam dan bertasbih- kepada- maka 

guhnya 26 lah kepada-Nya Nya bersujudlah 

Waminal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan thawila (26) Inna 



malam dan dari 
sebagian 



& 

Kami 



ha-ula-i yuhibbunal 'ajilata wayadzaruna wara-ahum yauman tsaqila (27) Nahnu 



m 


<jd 
•• / 






ojj/j 




^ > > 


Sji 




yang 


hari 


di belakang 


dan mereka 


cepat-cepat/ 


mereka 


mere- 


27 


berat 




mereka 


meninggalkan 


kehidupan dunia 


mencintai 


ka itu 



13. di dalam surga itu mereka duduk bersandar di 
atas dipan, mereka tidak melihat (atau merasakan 
teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang 
berlebihan. 

14. Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di 
atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya 
untuk memetik buahnya. 

15. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana 
dari perak dan piala-piala yang bening laksana 
kaca, 

16. (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak 
yangtelah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. 

17. Di dalam surga itu, mereka diberi segelas 
minuman bercampur jahe. 

18. (Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga 
yang dinamakan salsabil. 

19. 0 Dan mereka dikelilingi oleh pelayan- 
pelayan muda yang tetap muda (atau kekal). 
Apabila kamu melihat mereka, kamu akan 
mengira mereka, mutiara yang bertaburan. 

20. Dan apabila kamu melihat di sana (atau di 
surga), niscaya kamu akan melihat berbagai 
macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. 

21. Mereka memakai pakaian sutera halus yang 
hijau dan sutera tebal, dan dipakaikan kepada 
mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan 
mereka memberikan kepada mereka minuman 
yang bersih (atau suci). 

22. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, 
dan usahamu disyukuri (atau diterima Alloh). 

23. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al 
Quran kepadamu (hai Muhammad) dengan 
berangsur-angsur. 

24. Maka bersabarlah kamu untuk 

(melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan 
janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan 
orang yang kafir di antara mereka. 

25. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) 
pagi dan petang. 

26. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah 
kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada 
bagian yang panjang dimalam hari. 

27. Sesungguhnya mereka (orang kafir) mencintai 
kehidupan dunia dan mereka melupakan hari yang 
berat (atau hari akhirat). 



28. Kami telah menciptakan mereka dan 
menguatkan persendian tubuh mereka, apabila 
Kami menghendaki, Kami sungguh-sungguh 
mengganti (mereka) dengan orang-orang yang 
serupadengan mereka. 

29. Sesungguhnya (ayat-ayat) ini adalah suatu 
peringatan, maka barang siapa menghendaki 
(kebaikan bagi dirinya) niscaya dia mengambil 
jalan kepada Tuhannya. 

30. Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), 
kecuali bila dikehendaki Alloh. Sesungguhnya Alloh 
adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

31. Dan memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya 
ke dalam rahmat-Nya (yakni surga). Dan bagi 
orang-orang zalim disediakan-Nya azab yang pedih. 




0^ 




> 


&\ 




21 ^ 


>* 

si 


iiB 


<y 


\ >> 


pedih 


azab 


bagi 


Dia se- 


dan orang- 


rahmat- 


da- 


Dia ke- 


siapa 


Dia mema 


31 




mereka 


diakan 


orang zalim 


Nya 


lam 


hendaki 


yang 


sukkan 



Yudkhilu may yasya-u fi rahmatih wazh-zhalimina a'adda lahum 'adzaban alima (31) 






